WikipediA 


Bahasa Elsass 


"Alsacien" beralih ke halaman ini. Untuk anggur minuman anggur yang juga dikenal sebagai Alsacien, 
lihat Elbling . 

Artikel ini bukan mengenai Bahasa Franka Lorraine . 


Bahasa Elsass adalah sebuah bahasa Jermanik yang 
dituturkan oleh sekitar 1 juta jiwa di daerah Alsace 
(Elsass) di Prancis bagian timur, dekat bekas perbatasan 
Jerman. Dalam bahasa Prancis , bahasa ini disebut 
alsacien. Dalam bahasa Jerman disebut elsdssich 
Sprache. 

Kebanyakan orang Elsass masih menuturkan bahasa 
Elsass, khususnya di perdesaan, tetapi karena dominasi 
bahasa Prancis dalam pendidikan, penggunaannya 
cenderung menghilang di antara generasi muda. 

Contoh 


Kata 

Terjemahan 

Bumi 

Erd 

surga 

Himmel 

air 

Wasser 

api 

Fir 

lelaki 

Mann 

perempuan 

Frau 

makan 

essa 

minum 

trinka 

besar 

gross 

kecil 

klaan 

malam 

Nacht 

siang 

Daa 


Rujukan 


1. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Alemanik 
Tengah". Gtottotog 4.1 . Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 


Pranala luar 


Bahasa Elsass 


Wissembourg 



Sarre-Union 
E uckcnum 
Sasrtjnfon 


Ste-Man 




-aux 


ines 


Marklrisi;h. 


Msrkfsch 


Haguenau 
Hnwcnaa / Ha^cnai 
HagenatJ 


3iSbtjrg 


/Co/mar 

Mulhouse 
MilliLisa / Mil h i 
Miiihsusen 

Saint-Louis 
Sa-Louis 
Sankt Ludwfg 


sprochkArta vum elsass 

AjLun^i»c.'hLi Frijjiki»c.'hLi NcMiirriui£ls1^;l»c.'hL3 

□ idckLu Didckiu DiLiJckiL] 


RjrtlliDL] 

NacIcrdLunLin isc-hu 

NarSf\eri7. 

Lavi,Att;rfK/iiJsc- 


Suci rh i i friin kls^ hii 
Sextlfi flJ'irjiKf 


Fniincr-ccjrnLcju 


Sliclli^u 

NalcrdtuiiLin IhcIili 

Stxflf\ern 

Lav,- .\lifrf sfji f}7f c 


Lclhiin^inchLi 

iiTU-JfffJK? 


RcK'hlilLuiidi 


Lcjniun 


Peta linguistik Alsace 
Dituturkan di Prancis 
Wilayah Alsace 

Penutur 900.000 (2013)el9 

bahasa 

Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 


■ J ermanik 

■ Jermanik Barat 

■ Jerman Tinggi 

■ Bahasa Jerman Atas 

■ Jerman Alemanik 

■ Jerman Alemanik 
Rendah 













































■ (Inggris) Euromosaic - German in France (http:// 
www.uoc.es/euromosaic/web/document/aleman 
y/an/i3/i3.html) - Status Bahasa Elsass di 
Prancis. 


■ Rhenish Atas 

■ Bahasa Elsass 


Status resmi 

Diakui I I Prancis 

sebagai 

bahasa 

minoritas di 

Diatur oleh Tidak ada pengatur resmi 

Dipromosikan secara resmi meiaiui 
'Office pour la Langue et les 
Cultures d’Alsace et de Moselle 
(OLCA)' (Kantor untuk bahasa dan 
budaya Aisace daj Moselle), didanai 
oleh daerah Crand Est (sebelumnya 
daerah Aisace) , dan dewan 
departemen Bas-Rhin dan Haut- 
Rhin. 

Kode bahasa 


ISO 639-2 
ISO 639-3 


Glottolog 


lETF 


gsw 

gsw (dengan Bahasa Jerman 
Swiss) 

swisl247 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/swis 
1247) (Alemanik Tengah)W 

gsw-FR 


. Wikipedia juga 
' “ mempunyai edisi 
- Bahasa Eisass 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Elsass&oldid=17120835 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.10. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























